Soal Ujlan Belajar Nahwu 1 Bulan (Close Book) 

Kategori : Ujian Tengah Program 
Bahan : Pertemuan 1-15 
Sifat : Khusus Bagi Peserta 

Waktu Pengerjaan : 100 menit (silahkan dihitung sendiri jamnya) 

Nama Peserta : 
Alamat Lengkap : 
NoTelp./HP: 

Benar atau Salah (B/S) [nllal 20] 

1. Isim adalah kata kerja ( ) 

2. Fi'il adalah kata benda ( ) 

3. Harf adalah kata penghubung ( ) 

4. Jumlah mufidah disebut juga al-kalam ( ) 

5. Fi'iltidak berhubungan dengan waktu ( ) 

6. Isim yang akhirannya bisa berubah disebut isim mabni ( ) 

7. Fi'il yang menunjukkan telah terjadi disebut fi'il madhi ( ) 

8. Fi'il majhul adala kata kerja aktif ( ) 

9. Fi'il madhi semuanya mu'rob ( ) 

10. Fi'il lazim tidak butuh objek ( ) 

Islan Slngkat [nilal 30] 

1. Fi'il mudhori' mabni apabila bersambung dengan 

2. Cara membuat isim mutsanna adalah dengan 

3. Cara membuat isim jamak mudzakkar salim adalah dengan 

4. Isim maqshur marfu' dengan tanda 

5. Isim manqush manshub dengan tanda 

6. Asma'ul khomsah majrur dengan tanda 

7. Setiap ada fi'il ma'lum maka sesudahnya pasti ada 

8. Setiap ada mubtada' maka harus ada 

9. Fungsi kaana adalah 

10. Fungsi inna adalah 

Uraian Singkat [nilai 50] 

1. Sebutkan tanda-tanda rofa'/marfu' pada isim mufrod, mutsanna, jamak 
mudzakkar salim, maqshur dan manqush! 

2. Sebutkan tanda-tanda nashob/manshub pada isim mutsanna, jamak 
mu'annats salim, jamak taksir, asma'ul khomsah, dan isim laa yanshorif! 

3. Kata atau al-kalimah terbagi 3, sebutkan beserta ciri-cirinya (minimal 3 
kalau ada cirinya! 

4. Apa perbedaan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'Uyah? 

5. Apa perbedaan antara maf'ul bih, maf'ul fih, dan maf'ul li ajlih? 



Pengiriman Jawaban : 



Jawaban dikirim via e-mail ke forsimstudi [at] gmail [dot] com paling lambat 
hari Rabu, 27 Syawwal 1436 H / 12 Agustus 2015. Yang terlambat maka tidak 
akan kami periksa dan tidak diberi nilai. Demikian informasi harap maklum. 



